TRIK BLOG DAN 


trik pengelolaan web 
untuk keberhasilan bisnis onlinemu 


Jefferly Helianthusonfri 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


88 Trik Blog dan Website Terjitu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


1. 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 


banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 


yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 


paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


88 Trik Blog dan Website Terjitu 


Jefferly Helianthusonfri 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


88 Trik Blog dan Website Terjitu 


Jefferly Helianthusonfri 

@2018, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2018 


okti@elexmedia.id 


718050244 


ISBN: 978-602-04-5464-1 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT. Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Dahan noona taat urat mengamati ta ban adan ata aa na v 


Bagian 1 MENCARI IDE KONTEN DAN MEMAHAMI AUDIENS 


mata Pakar at ala 


NO 


Mengetahui Web Kompetitor Memakai SimilarWeb.................. 1 
Dapat Ide Konten Pakai Google Keyword Planner..................... 3 
Pantau dan Ikuti Suatu Topik dengan Google Alerts................... 4 
Ketahui Tren Terkini dengan Google Trends.............................. 7 
Mendapatkan Ide Kata Kunci secara Cepat......................i.i.... 8 
Dapat Ide Konten dari Situs DUOIG sisakan ners mau manah 10 
Mencari Ide Konten dengan Staffire....................ooooooo 11 
Berburu Konten Inspiratif Pakai Pocket.....................ooi.. 13 
Inspirasi Konten dari BUSI SUMOw.oiacinssikowi kemanan asa 15 
Amati Kata Kunci di Websitemu.................oooocoWoWoo 18 
Riset Audiens Memakai Google Forms....................o.. 19 


Bagian 2 TRIK PENGENALAN WEBSITE 


12. 
13. 
12. 
15 
15: 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


Fasilitas Berlangganan Artikel di Web ...................oooo 21 
Popup di Website WordPress ................oooooocoWooWoooo 23 
Menampilkan Banner secara Otomatis di Posting..................... 24 
Mencegah Komentar Spam di Website......................i....... 25 
Apakah Webmu Sudah Mobile Friendly8............................... 26 
Cara Mudah Membuat Banner Promosi......................... 28 
Cara Mudah Membuat Situs Mini ..................ooooooooo 29 
Menambahkan Fitur Related Posts.......................oooooooo 32 
Membuat Logo dengan Cepat dan Praktis .............................. 34 
Membuat Gratis Posting Blog a..wo.wo.oooommmussa 36 
Membuat Header Akun Media Sosial .....................oooo 38 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


23. Fitur User Generated Content di WordPress.......................... 39 


24. Galeri Foto di Website WordPress ...................ooooooo.o 40 
25. Fitur Statistik Web di WordPress ...............ooooooWooWoo 42 
26. Memodifikasi Halaman Login WordPress ....................... 44 
27. Membuat Halaman Coming Soon....................ooooo 45 
28. Mengelola Berbagai Akun Media Sosial di Satu Tempat........... 47 
29. Menampilkan Widget Media Sosial di Web........................... 48 
30. Membuat Halaman Testimonial di Web ....................o. 50 
31. Membuat Grafis Posting Media Sosial .......................... “2 
32. Mengintegrasikan Web dengan Google Analytics .................. 53 
33. Mengubah Blog Jadi Toko Online some semuannya 39 
34. Membuat dan Mengukur Link di WordPress............................ 56 
35. Cara Mudah Mendapatkan Ide Nama dan Domain Web......... 58 
36. Fitur Login Melalui Media Sosial di Web WordPress ............... 59 
37. Membuat Halaman Resume di WordPress............................... 60 
38. Menambahkan Tombol Share di Web ....................ooo. 63 
39. Halaman Daftar Isi di WordPress w..ooo.cooo.o.o.mooo 64 
40. Menambahkan Tombol Share ke WhatsApp dan LINE............. 65 
A1. Menghadirkan Fasilitas Chat di Website........................... 67 
42. Mengatasi Pengunjung yang Memakai AdBlock...................... 68 
43. Alamat Email dengan Domain Sendiri....................oooo. 69 


Bagian 3 TRIK PEMBUATAN KONTEN WEBSITE 


AA, “Mengonversi PDF ke: ExOel.o.wonoeiswsiewnenenndnsa 71 
45. Menambahkan File PDF di Website......................ooooo 73 
46. Viral Marketing Pakai Paywithatweet ....................oo. 76 
47. Mendapatkan Foto Gratis untuk Dipakai di Website................ 77 
48. Cara Mendapatkan Stok Video Gratis ...................oo. 79 
49. Butuh Musik/Sound Effect Gratis? Coba Cara Ini .................... 80 
50. Cara Praktis Membuat Infografik ....................oooooooo 82 
51. Membuat Video Tutorial untuk Ditampilkan di Web................. 83 
52. Membuat Video Grafik untuk Web..................oooooooWo 84 
53. Tool Membuat Grafis Pendukung di Web.......................... 86 
54. Membuat Posting Terjadwal di Web....................oooooo 87 
55. Memproteksi Konten di Web WordPress....................... 89 
56. Menampilkan Slide Presentasi di Web ...................ooo.. 90 
57. Menampilkan Konten Audio di Web..................ooooo 92 
Vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


58. Cara Mudah Membuat Cover Ebook ....................ooo. 94 
59. Membuat Halaman Web Menarik dengan Adobe Spark ......... 95 
60. Membuat Konten Hasil Kurasi dari Media Sosial..................... 96 
61. Membuat Playlist Audio di WordPress.....................ooo. 98 
62. Membuat Blog yang Terpisah dari Situs Utama ....................... 99 
63. Embed Posting dari Facebook ke Web.........................i...... 101 
64. Membuat Timeline di Konten Web WordPress ....................... 102 
65. Kiat Membagikan Video YouTube di WordPress.................... 103 
66. Menampilkan Grafik Data di Web ................oooooooooo 105 
67. Menghadirkan Peta Sederhana di Konten Web ..................... 108 
68. - for Fosidi-Adobe Spsrk so. Wo o.womebamss kana 110 


Bagian 4 TRIK SEPUTAR TRAFIK DAN MONETISASI WEB 


69. Cara Mencari Tahu Popularitas Web................o.oooo 113 
70. Memantau Trafik Web Lain.............ooooooooooo 115 
71. Mengoptimasi Gambar untuk Mendukung SEO..................... 116 
72. Agar Konten Web WordPress Terpublikasi Otomatis ke Jejaring 
Sate MAN TA San EN NA MEN NA Aa AN 118 
73. Mendatangkan Trafik Memakai YouTube ......................... 121 
74. Kiat SEO untuk Konten Website .....................oooooo 122 
75. Mendatangkan Trafik dari Jejaring Sosial............................. 125 
76. Mendatangkan Trafik dengan Menjadi Penulis Tamu ............. 127 
77. Mendatangkan Trafik Memakai Iklan ...................ooo. 129 
78. Monetisasi Web Melalui Google AdSense ........................... 130 
79. Monetisasi Melalui Iklan Pay Per Click ...............o.. 132 
80. Monetisasi Video Web Melalui YouTube.............................. 134 
81. Monetisasi Melalui Affiliate Marketing .................. 135 
82. Menyediakan Iklan/Content Marketing ...................... 138 
83. Monetisasi Web dengan Menjual Produk............................ 139 
84. Pendapatan dari Donasi Pengunjung Web........................... 140 
89, “Memontoaikain PONkeOm. soon wnanie naek 142 
86. Jasa Review Produk di Webumc.co.o.oo.omwiweeekrn 143 
87. Menjual Jasa Melalui Web ..................oooooWo Woo 144 
88. Menghadirkan Keanggotaan Berbayar ............................... 145 
Beer Pustaka katak Gaon Bea 149 
Peotill Penis anu agama kak 121 


vii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGIAN 1 


MENCARI IDE KONTEN 
DAN MEMAHAMI AUDIENS 


Sebagai pemilik web, tentu kita ingin menghadirkan konten terbaik bagi 
audiens web kita. Untuk bisa menghadirkan konten terbaik, kita perlu 
punya banyak ide. Selain itu, kita juga perlu memahami kebutuhan 
audiens. Trik-trik berikut dapat kamu coba untuk makin memahami 


kebutuhan audiens. 


1. Mengetahui Web Kompetitor 
M emakai SimilarW eb 


SimilarWeb adalah web yang menyediakan tool untuk mencari tahu data 
seputar trafik suatu website. Tool tersebut dapat kamu akses di alamat 
SimilarWeb.com. Misalkan kamu penasaran dengan trafik web A, maka 
kamu bisa memakai tool dari SimilarWeb. Nantinya, SimilarWeb akan 
memberikan data perkiraan trafik web A tadi. Tak hanya data perkiraan 
trafik, mereka juga memberikan data lainnya. Singkatnya, tool ini cukup 


membantu jika kamu hendak mencari info seputar trafik suatu website. 
Inilah data-data yang disajikan oleh SimilarWeb. 


e Ranking suatu website. Entah itu ranking berdasarkan peringkat 


global ataupun berdasarkan negara tertentu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gambaran umum trafik suatu website. Contoh informasi yang 
disajikan, misalnya: rerata durasi waktu kunjungan (avarage visit 
duration), pages per visit, data bounce rate suatu website, dan 


perkiraan trafik web selama beberapa bulan terakhir. 


Traffic Overview 


Total Visits Engagement 


751.71K 


. 00:01:59 
: 2.10 
16.39K 


Gambar 1.1 Contoh data overview traffic dari suatu website 


Data seputar trafik berdasarkan negara. Dengan melihat data ini, 
kita bisa memperkirakan pengunjung suatu web datang dari 


negara mana saja. 
Data seputar sumber trafik suatu website. 


Data seputar konten yang ada di suatu website (misal: data 


folder, halaman, ataupun situs mini dari sebuah website). 


Data seputar website kompetitor/web yang mirip dengan web 


yang sedang kita amati. 


Nah, SimilarWeb juga bisa kita gunakan untuk mencari tahu website- 


website yang sejenis dengan web yang tengah kita amati. Misalkan kamu 


adalah pemilik web tentang sepak bola. Kamu ingin mencari tahu siapa 


saja kompetitor/web-web lain yang juga topiknya seputar sepak bola. 


Kamu bisa pakai tool SimilarWeb. 


Yang perlu kamu lakukan adalah kunjungi situs SimilarWeb.com. 


Masukkan alamat web yang mau kamu amati. Setelah SimilarWeb 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


menyajikan data, kamu tinggal arahkan perhatian ke kolom competitors 
and similar sites. Di bagian tersebut, akan kelihatan web mana saja yang 
topiknya mirip dengan web yang sedang kamu amati. Kamu jadi tahu web 


kompetitor dan web yang mirip dengan web yang kamu kelola. 


Competitors & Similar Sites 


Gambar 1.2 Menggunakan tool SimilarWeb untuk mencari tahu web kompetitor 


Penjelasan mendalam dan tutorial lengkap memakai situs SimilarWeb 
dapat kamu pelajari di video yang ada di sini: 
www.Filobuku.id/blog/tutorial-Similar-Web. 


2. Dapat Ide Konten Pakai Google Keyword 
Planner 


Sebagian dari kamu mungkin sudah tidak asing dengan tool ini, Google 
Keyword Planner. Bagi yang belum tahu, Google Keyword Planner adalah 
tool yang disediakan oleh Google untuk para pengiklan di Google 
AdWords (program periklanan Google). Tool ini memudahkan para 
penggunanya untuk menentukan kata kunci yang akan dibidik saat 
beriklan di Google. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kendati tool ini ditujukan untuk pengiklan, kita para pemilik web juga 
bisa memakainya. Utamanya, kita akan memakai Google Keyword 
Planner untuk mendapatkan ide kata kunci. Ide kata kunci tadi dapat kita 
jadikan sebagai topik/kata kunci untuk konten web. 


Contohnya begini. Bayangkan kita sebagai pengelola sebuah web tentang 
review buku. Target pembaca web kita adalah mereka para penggemar 
buku. Nah, dengan memakai Google Keyword Planner, kita bisa 
memperkirakan kata kunci yang dipakai para penggemar buku. Kita juga 
akan mendapat gambaran tentang seberapa besar pencarian suatu kata 
kunci di Google. Misal, kita bisa tahu kira-kira dalam sebulan berapa 
banyak sih pencarian tentang "rekomendasi buku", "review buku", "review 
novel" di Google. Singkatnya, kita akan tahu kata kunci apa saja yang 
perlu kita bidik/kita jadikan konten di website. 


Dari mana tahunya? Tentu dari riset dengan Google Keyword Planner. 
Nantinya, Google Keyword Planner akan memberi ide dan rekomendasi 
kata kunci yang bisa kita pakai. Entah itu kata kunci untuk beriklan di 


Gooogle atau sekadar kata kunci untuk konten website kita. 


Sudah tidak sabar? Yuk, coba saja riset pakai Google Keyword Planner. 
Kamu bisa mengakses Google Keyword Planner melalui menu Keyword 
Planner di akun Google AdWords. Kalau belum punya akun AdWords, 


silakan daftar dulu di alamat www.AdWords.Google.com. 


Video tutorial cara riset pakai Google Keyword Planner dapat diakses di 
sini: www.Filobuku.id/blog/tutorial-GKP. 


3. Pantau dan Ikuti Suatu Topik dengan Google 
Alerts 


Supaya punya banyak ide, kita perlu mengikuti perkembangan terkini. 


Kita juga perlu banyak membaca, mendengar, ataupun menonton. Nah, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


tool satu ini akan membantu kamu lebih produktif, entah sebagai blogger, 


pengelola web, ataupun pembuat konten lainnya. 


Tool yang saya maksud adalah Google Alerts. Dengan memakai Google 
Alerts, kamu bisa mengikuti perkembangan suatu topik secara terus 
menerus. Contoh, kamu seorang blogger yang rutin menulis seputar 
sepak bola Eropa. Nah, kamu bisa memakai Google Alerts untuk 
mengikuti topik tersebut. Nantinya, secara berkala Google Alerts akan 
mengirimkan konten-konten seputar liga-liga utama Eropa (misal: 
seputar Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Champions Eropa, 
dsb). Singkatnya, kamu tidak akan ketinggalan isu terkini dari topik yang 


kamu ikuti. 


Tutorial cara menggunakan Google Alerts dapat kamu pelajari di video 
ini: www.Filobuku.id/blog/tutorial-Google-Alerts. Atau bisa juga dengan 
mengikuti langkah-langkah berikut. 


1. Sign in ke akun Google. Kamu bisa login ke Gmail. Lalu kunjungi 
alamat: https://www.google.com/alerts. Isi kotak yang tersedia 


dengan topik yang ingin kamu ikuti. Klik juga pada show options. 


Alerts 


Monitor the web for interesting new content 


data journalism 


This will create an email alert AK com. 
| c0mehart | 8 dik ai 


Gambar 1.3 Menuliskan topik yang akan diikuti 


2. Selanjutnya, lakukan pengaturan sesuai keinginanmu. Misal, 
kamu mau menerima pemberitahuan setiap hari, pilihlah opsi at 


most once a day atau as it happens pada baris how often. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


At most once a day 


«“ 


Automatic 


PI 


English 


PI 


egio Any Region 


Only the best results 
e - 


Gambar 1.4 Pengaturan pada Google Alerts 


« 


3. Jika sudah, klik tombol create alerts. Nantinya, topik yang kamu 


tambahkan akan masuk ke kolom my alerts. 


4. Kamu juga bisa menambahkan alert lainnya. Bisa juga 


menambahkan alert melalui kolom-kolom topik yang tersedia. 
Programming 


Lir Hack 


2 
Sreate A ag con | 


Gambar 1.5 Menambahkan topik lain untuk diikuti 


Dengan demikian, Google Alerts akan mengirimkan pemberitahuan 
secara rutin ke emailmu. Pemberitahuan tersebut berisi konten-konten 
(entah berupa berita, artikel, video, buku, dsb) yang relevan dengan topik 
yang kamu ikuti. Yang perlu kamu lakukan adalah pelajari konten 
tersebut, maka kamu akan tahu isu terkini. Alhasil kamu akan tetap 


punya ide untuk membuat konten website. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4. Ketahui Tren Terkini dengan Google Trends 


Ide juga bisa datang dengan mengamati tren terkini. Salah satu tool yang 
dapat kita gunakan untuk mencari tahu tren di internet adalah Google 
Trends. Melalui Google Trends, kita akan tahu topik apa saja yang sedang 
ramai dicari. Tak hanya itu, kita juga bisa melihat data suatu tren dari 


waktu ke waktu. 


Singkatnya, data dari Google Trends dapat menjadi salah satu sumber ide 
untuk konten website-mu. Berikut cara mencari tahu tren terkini 


memakai Google Trends. 


1. Kunjungi alamat: www.Google.co.id/Trends. Di situs Google 
Trends, klik menu di sebelah kiri. Masuk ke menu trending 


searches (pencarian trending). 
&- Google Trends 


Home 
Explore 
Trending Searches 


Top Charts 


Gambar 1.6 Masuk ke menu trending searches 


2. Google Trends menampilkan tren dari tanggal dan negara 
tertentu. Jika ingin melihat tren di Indonesia, ubah pilihan 


negaranya menjadi Indonesia. 


Indonesia » Showing latest trending searches. Updated about 1 hour ago 


Gambar 1.7 Melihat tren di Indonesia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. Berikutnya, Google Trends menampilkan topik-topik yang 
menjadi tren di Indonesia. Kamu bisa lihat trennya dari hari ke 


hari. 


Tuesday, September 12, 2017 


iPhone X 
en 


es: Iphone 8, apple, harga Iphone x, Iphone, harga ipha 


xya, fokus pada perubahan de 


Barcelona vs Juventus 
— 
017, 


Tiga ctu 


Barcelona membuka k 


Gambar 1.8 Tren pencarian di Indonesia pada 12 September 2017 


4. Sampai di sini, amati tren-tren tersebut. Jika ada topik yang 
masih relevan dengan topik webmu, maka kamu bisa buat 
konten berdasarkan topik tersebut. Hal ini akan menarik, sebab 
kontenmu akan dicari oleh banyak orang. Kenapa? Sebab topik 


tersebut sedang ramai dan jadi tren di internet. 


Selain trending searches, masih ada dua fitur lain di Google Trends yang 
sayang untuk dilewatkan. Fitur tersebut adalah fitur explore dan fitur top 
charts. Melalui fitur explore, kita bisa mencari tahu data suatu tren dari 
waktu ke waktu, sedangkan fitur top charts dapat kita gunakan untuk 
mencari tahu apa saja yang jadi tren di tahun tertentu (misal: tahun 2016, 
2014, 2015, dsb). Video-video tutorial terkait dua fitur Google Trends tadi 
dapat kamu tonton di sini: www.Filobuku.id/blog/tutorial-Google-Trends. 


5, Mendapatkan Ide Kata Kunci secara Cepat 


Selain Google Trends, ide konten juga bisa datang dari tool satu ini. Tool 


bernama Ubersuggest. Tool yang tersedia di alamat: https://ubersuggest.io 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ini dapat kita gunakan jika butuh rekomendasi kata kunci. Tool ini dapat 


kita gunakan jika kita sedang butuh ide konten di blog/web. 


Berikut cara menggunakan tool Ubersuggest. 


1. 


Kunjungi alamat https://ubersuggest.io. Isi kotak yang tersedia 
dengan topik webmu. Tentukan juga negara dan bahasa keyword 
yang kamu inginkan. Contoh, karena saya mengelola web tentang 
review dan rekomendasi buku, saya isi kotak pencarian dengan 


kata "review buku". Untuk negaranya saya pilih Indonesia. 


Gambar 1.9 Memasukkan kata kunci 


Selanjutnya, Ubersuggest memberi rekomendasi berbagai kata 
kunci sesuai abjad. Amati rekomendasi kata kunci tersebut. 
Sampai di sini, kamu sudah mendapatkan berbagai ide kata 
kunci. Kata-kata kunci tersebut dapat kamu kembangkan 


menjadi konten di web. 


Gambar 1.10 Rekomendasi dan ide kata kunci dari U bersuggest 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. Selain itu, kamu juga bisa mencoba kata kunci lain yang masih 
berkaitan dengan topik webmu. Misal, saya mencoba 


memasukkan kata kunci "rekomendasi buku". 


Gambar 1.11 Ide kata kunci terkait kata kunci “rekomendasi buku” 


Semua kata kunci yang diberikan dapat kamu simpan. Untuk menyimpan 
daftar kata kunci, klik tombol download. Nantinya, daftar kata kunci akan 


tersimpan dalam format file .csv. 


IklllminjolplalrIsItlulw|yi2 


Gambar 1.12 Mengunduh daftar kata kunci 


6. Dapat Ide Konten dari Situs Guora 


Sudahkah kamu mencoba situs Guora.com? Situs ini adalah situs tempat 
orang-orang bisa saling mengirim pertanyaan dan jawaban. Misalkan 
kamu punya pertanyaan tentang suatu topik, kamu bisa memposting 
pertanyaan di Ouora. Nantinya akan ada member lain yang menjawab 


pertanyaanmu. 


Nah, situs Guora dapat kita jadikan sebagai salah satu sumber ide untuk 
konten, termasuk konten blog. Kita bisa mendapatkan ide dari 


pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang. Tak hanya itu, 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kita juga bisa melakukan riset melalui jawaban-jawaban yang diberikan 


oleh member Ouora. 


Contohnya begini, kita punya website tentang marketing. Kita bisa 
mengikuti topik marketing di Guora. Nantinya, di akun Ouora kita akan 
muncul berbagai pertanyaan seputar marketing. Kita bisa membantu 
menjawab pertanyaan tersebut. Kita juga bisa menggali materi konten 
dari pertanyaan tersebut. Plus, kita juga bisa memposting pertanyaan 


seputar marketing di Guora. 


What should you do after publishing your eBook? 


Marva Dasef, I've written dozen or so ebooks available for low priced 
, reading. 


EDITED TO ADD: If you're a writing newbie, check out The Writing 


Cooperative ". Promote the heck out of it. Pm horrible at that so I wor't offer 
specific advice. You might want to read Lindsay Buroker... (more) 


Upvote 1 


Isit worth it to spend $200 for a Kindle Voyage? 
Gambar 1.13 Contoh pertanyaan seputar topik book publishing di Guora 


Saat kamu mendaftar di situs Guora, kamu akan diminta mengisi minat- 
minatmu. Nantinya, konten di situs Guora akan disesuaikan dengan 


minat-minat tersebut. Yuk coba saja segera daftar di situs uora.com. 


Video tutorial cara menggunakan situs Guora untuk dapat ide konten 


dapat kamu akses di sini: www.Filobuku.id/blog/tutorial-Ouora. 


7. Mencari Ide Konten dengan Statfire 


Situs Statfire.com juga bisa kamu coba. Situs ini menyediakan data-data 


seputar channel YouTube. 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Selain bisa dipakai oleh mereka para YouTuber, situs ini juga bisa kita 


manfaatkan. Khususnya jika kita ingin mencari inspirasi konten dari 


video-video YouTube. Berikut cara menggunakan Statfire untuk 


mendapatkan ide konten blog/web. 


12 


Kunjungi situs Statfire.com. Di situsnya, kamu akan menemukan 
berbagai menu. Kamu bisa menelusuri suatu channel YouTube 
berdasarkan kategori channelnya ataupun bedasarkan top list. 
Jika berdasarkan top list, kita akan menelusuri channel yang 


paling top dalam beberapa waktu terakhir. 


Home  TopLists- Categories - 


Autos & Vehicles 


Top 50 Chanr comes 


Education 


Last 30 Days Entertainment 


Gambar 1.14 Menelusuri channel berdasarkan kategori 


Contoh, jika blog/webmu topiknya seputar gaming, kamu bisa 
masuk ke kategori gaming. Selanjutnya, akan muncul channel- 
channel YouTube tentang gaming. Kamu bisa buka channel-nya 


satu per satu. 


Top in Gaming 
Last 30 Days Last 7 Days 
By Subscribers By Views 


DS F3Ze Banks Ist DI Fsteev 


DI ovelup.com 2nd NE PopularMMOs 


(PS Bruno Correa Id MM DantrDM 


Gambar 1.15 Buka channel satu per satu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Setelah masuk ke halaman channel, untuk mendapatkan ide 
konten, kamu tinggal masuk ke menu top videos ataupun latest 
videos. Akan terlihat video-video terbaru dan terpopuler di 
channel tersebut. Nah, kamu bisa saksikan video tersebut untuk 
mendapatkan inspirasi dari sana. Siapa tahu kamu tertarik 
membuat konten yang mirip atau berkaitan dengan video si 
YouTuber. 


»@ PopularMMOs 


About Stats Trends Predictions  LatestVideos Top Videos 


Minecraft: MORE TNT MOD (35 TNT EXPLO. 


Minecraft: EPIC TORNADO MOD (TIDAL WA... 


Gambar 1.16 Masuk ke menu top ataupun latest videos untuk mencari tahu video si 
YouTuber 


Singkatnya, dengan memakai Statfire, kita bisa mengamati seperti apa 
tren konten yang ada di YouTube. Jadi, kita bisa sekaligus mempelajari 
selera konten para penonton di YouTube. Siapa tahu dari sana kita bisa 


mendapatkan ide untuk konten website. 


Video tutorial seputar situs Statfire dapat kamu akses di sini: 


www.PanduanYouTubeMarketing.com/tutorial-statfire. 


8. Berburu Konten Inspiratif Pakai Pocket 


Ide konten juga bisa kita dapatkan dengan membaca, menonton, ataupun 
mendengar konten yang sudah pernah dihasilkan oleh kreator lain. Nah, 
web satu ini akan membantumu mencari konten-konten inspiratif di 
internet. Inspiratif yang saya maksud adalah konten tersebut dapat 


menjadi sumber inspirasimu untuk membuat konten di web. 


13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Situs yang saya maksud beralamat di www.GetPocket.com. Salah satu 
fitur yang tersedia di situs ini adalah fitur explore. Melalui fitur tersebut, 
kita dapat menelusuri konten-konten sesuai keinginan kita. Misalkan 
menelusuri konten berdasarkan keyword tertentu, tren tertentu, atau 
kategori tertentu. Tentunya ini cukup membantu untuk para pembuat 


konten. 


Yang perlu kamu lakukan adalah — kunjungi alamat: 
https://getpocket.com/explore/. Selanjutnya, kamu bisa telusuri konten 
berdasarkan kategori ataupun kata kunci tertentu. Misal, kamu bisa 


masukkan kata kunci yang berkaitan dengan topik webmu. 


Explore the best of Pocket 


books 


Search Pocket 


Gambar 1.17 Memasukkan kata kunci 


Selanjutnya, Pocket menampilkan berbagai konten yang relevan dengan 
keyword yang kamu masukkan. Konten tersebut terdiri dari konten yang 
sedang trending dan konten yang paling banyak disimpan oleh para 
pengguna Pocket. Yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal membaca 


konten tersebut, lalu siapa tahu kita bisa mendapatkan inspirasi dari sana. 


Selain itu, kita juga bisa menelusuri konten berdasarkan kategori. Kamu 
tinggal klik menu di atas halaman untuk menelusuri konten berdasarkan 


kategori. 


14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


How To Self-Publish A Bestseller: The Ghostwriting Business 


Publishing 3.0 

On January 15, 2009, geese struck and 
Editor's note: James Altucher is an investor, disabled the engines of US Airways Flight 
programmer, author, and several- 1549, forcing captain Chesley “Sully” 
times entrepreneur. His latest Sullenberger to perform an emergency 
book, “Choose Yourself!" (foreword by Dick landing on the Hudson River. 


Costolo, CEO of Twitter) came out on June 
3. Follow him on Twitter @jaltucher. 


Gambar 1.18 Contoh konten yang berkaitan dengan topik buku 


O pocket 


— EXPLORE MUST READS TRENDING FINANCE HEALTH 


Gambar 1.19 Gunakan menu di bagian atas untuk menelusuri konten berdasarkan 


kategori 


Dengan memanfaatkan Pocket, kita juga bisa mendapatkan akses ke 
website-website yang relevan dengan topik web kita. Dari sana, kita bisa 
kunjungi web tersebut. Entah sekadar untuk membaca kontennya atau 


mungkin belajar dan memetik inspirasi dari website tersebut. 


9. Inspirasi Konten dari BuzzSumo 


Untuk menjadi content creator yang andal, kita butuh banyak belajar. 
Kita perlu membaca banyak referensi, melihat berbagai karya. Salah satu 
tool yang memudahkan kita untuk mendapatkan akses ke konten-konten 


terbaik adalah BuzzSumo. 
Dengan memakai BuzzSumo, kita bisa tahu konten apa yang menarik dan 


paling banyak dibagikan oleh pengguna di internet. Selain itu, kita juga 


15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


